WikipediA 


Bahasa Maiwa 


Artikel ini bukan mengenai Bahasa Maiwa (Papua Nugini). 


Bahasa Maiwa adalah salah satu rumpun bahasa 
Austronesia di Sulawesi Selatan yang masuk ke dalam 
kelompok dialek Massenrempulu dan erat kaitannya 
dengan bahasa Bugis (Ogi'), Bahasa Endekan ( Enre kang), 
Pattinjo dan Duri.! 3 ! 

Maka dalam kosakata Bahasa Maiwa, dapat dijumpai 
perpaduan kata-kata dalam Bahasa Bugis maupun Bahasa 
Endekan. Penutur Bahasa Maiwa tersebar dari penduduk 
di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang 
berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, penduduk di 
wilayah Kecamatan Maiwa dan Bungin di Kabupaten 
Enrekang, serta wilayah-wilayah di selatan kaki 
Pegunungan Latimojong. 


Rujukan 


1. A Bahasa Maiwa (http://www.ethnologue.com/lan 

guage/wmm) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Maiwa 
(Indonesia)". Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max 
Planck Institute for the Science of Human 
History. 



Bahasa Maiwa 

Dituturkan di Indonesia 

Wilayah 

Sulawesi 

Etnis 

Maiwa, Massenrempulu 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (50.000; versi 
1990)W 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 


■ Sulawesi Selatan 


■ Utara 


- Massenrempulu 


■ Bahasa Maiwa 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

wmm 

Glottolog 

maiwl250 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/maiw 


1250)1?! 


3. A Friberg, Timothy and Thomas V. Laskowske. 1989. South Sulawesi languages. In: 

J.N.Sneddon (ed.), Studies in Sulawesi linguistics part 1, 1-17. (NUSA: Linguistic Studies of 
Indonesian and Other Languages in Indonesia, 31). Jakarta: Badan Penyelenggara Seri Nusa, 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 


Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Maiwa (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=wmm) di 
Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Maiwa&oldid=16999402" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 Mei 2020, pukul 23.23. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




































